


BOS LEE, 
KUMOHON! 


PIKIRKANLAH DULU 
SECARA RASIONAL! 





AKU TAHU, 
KECIL SEKALI INI 
AKAN BERHASIL, 








AKU TAK PUNYA 
PILIHAN LAIN, 





BOS, 
BUKAN ITU 
MASALAHNYA, 


TEORI SOAL 
PERBUDAKAN ITU 
HANYALAH 
PEMIKIRANNYA, 
TAPI KALAUPUN 
TEORI ITU BENAR 













LIHATLAH 
KE 
SEKELILINGMU! 
LIHAT APA 
YANG TERJADI 
PADA PUSAT 
EVAKUASI INI!! 


⁄ 





TEMPAT INI 
DIJAGA SECARA KETAT 
OLEH TANK DAN 
BANYAK TENTARA, 
DAN SEKARANG 
TEMPAT INI 
SUDAH HANCUR. 


BAHKAN 
TENTARA PUN TAK BISA 
MENGHENTIKAN 
PARA SERANGGA- 





KINIHANYA 
АПА KALIAN BERDUA. 
APA YANG BISA 
KALIAN LAKUKAN? 


KALAUPUN ADA SEDIKIT 
KEMUNGKINAN 
RENCANA INI BISA BERJALAN 
AKU TAKKAN 
MENGHENTIKANMU, 


, 









ТАРІ INI 
BUNUH DIRI. 


AKU TAK MEMINTAMU 
UNTUK MELUPAKAN 
ISTRIDAN ANAKMU. 

AKU MEMINTAMU 

UNTUK TIDAK PERGIDAN 

MEMBUATMU 

KEHILANGAN 

NYAWA. 










MENGAPA 
KAU TERUS BICARA 
SEAKAN-AKAN 
RENCANA INI PUNYA 
KEMUNGKINAN 
UNTUK BERHASIL?! 





KUMOHON, 
AKU MEMOHON 
PADAMU PAK! 
DENGARKAN 

AKU! 


INI SEBABNYA, 
KAU SELALU BISA 
DIPERGUNAKAN 

OLEH ORANG 

SEPERTI 


PAK DIREKTUR 











DAN SEKARANG 
KEKACAUAN YANG 
SESUNGGUHNYA 
AKAN DIMULAI, 


| ⁄ 4 
γ 
ORANG-ORANG 
SUDAH LIHAT, 
BAHKAN 
PIHAK MILITER PUN 
TAK BISA 
MENGHENTIKAN 
PARA SERANGGA, 





INI MASALAH 
YANG SAMA SEKALI 
BARU. 


ORANG-ORANG AKAN 
MULAI MENGGUNAKAN 
KEKERASAN 
ANTAR SESAMANYA 
DAN MELAKUKAN 
APA PUN YANG 
MEREKA INGINKAN, 





KINI, 
BUKAN CUMA 
PARA SERANGGALAH 
MUSUH KITA. 














KITA 
BERDUA BERHASIL 
MELARIKAN DIRI 
DARI SEOUL, 
JADI KAU TAHU 
PERSIS SOAL INI 

DIBANDINGKAN 
ORANG LAIN. 





KAU SUDAH LIHAT 
BAGAIMANA KEADAANNYA. 
CUMA DUA ORANG 
TAK CUKUP 
UNTUK MENGATASINYA 
SENDIRIAN. 

AKU KATAKAN INI 
KARENA KAU JUGA SUDAH 
MELIHATNYA SENDIRI, 





AKU TAK TAKUT 
UNTUK MASUK 
ΚΕ SARANG 
PARA SERANGGA- 
SERANGGA ITU. 







ITU 


TERASA SAMA SAJA 
SEPERTISAATAKU _ 
PERGI BEKERJA, 4 
4 








TERIMA KASIH. 


KALAU SAJA BISA, 
AKU AKAN 
MENGAJAKMU 
KE DAEJEON. 









TAPI, AKU 
MINTA MAAF. 








KITA PERGI 
BERSAMA- 
SAMA!! 








ΤΟ ΡΑΕΙΕΟΝ... 






TO DAEJEON... 





DENGANKU. 


4 


Р 






IZINKAN 
AKU PERGI 
DENGANMU, 
PAK, 





KE SEOUL... 





















BISNYA TERLALU RENTAN, 
KITA BUTUH MOBIL 
SEPERTI INI 
YANG LEBIH KUAT, 


TAU TIDAK? 








AKU SETUJU 
SEPENUHNYA 
DENGANMU, 


© 
2 
m 
< 
8 
= 
c 
3 
A 





KALAU AKU, 
AKU AKAN 
MENYERAH 
DAN PERGI 
KE DAEJEON 


LALU MEMULAI 
HIDUP YANG BARU 
DENGAN 
PEREMPUAN LAIN 
SEPERTI DIRIMU, 





BUAT APA KAU 
MEMPERTARUHKAN 
NYAWAMU 


UNTUK SI BRENGSEK 
KERAS KEPALA ITU? 











AKU 
MENYUKAI SIFAT 
KERAS KEPALANYA 
ITU. 














HEI, 
MENURUTKU 
MEREKA BERDUA ITU 
MIRIP SEKALI, YA, KAN? 
MEREKA PASTI 
ORANG-ORANG 
TIPE SADIS, 


MEREKA 
KEMUNGKINAN 
MENIKMATI 
SEMUA INI. 





HEI, 
DARI MANA 


KAMU AMBIL 
PISTOL ITU? 
BERIKAN PADAKU, 















MESKI 
KAMU BOSKU, 
AKU TAK BISA 
MEMBERIKANNYA 
BEGITU SAJA. 





PERTAMA, 
AJARI AKU 
CARA MENEMBAK, 


KUBILANG, 
BERIKAN 
PADAKU, 





DAN SIAPA 
YANG BILANG 
AKU BOSMU? 
AKU AKAN PERGI 
KE SEOUL 
DENGAN 
MEREKA, 


KALAU KAU 
TAK MAU MATI, 
SEBAIKNYA KAU 

PERGI SENDIRIAN 
SANA. 





APA? 
APA KAU GILA? 
KENAPA KAU 
MAU PERGI? 


KALAU 
TAK MAU IKUT, 
PERGI SAJA SANA, 








OKELAH! 
AKU AKAN 





MM... YAH... 
RASANYA INI 
HANYA FIRASATKU, 








SEPERTINYA 
PERJALANAN ITU 
AKAN SANGAT 






TAPI MUNGKIN, 
BUKANNYA BERLARI 
KE ARAH MAUT, 

INI MUNGKIN 
SATU JALAN 
UNTUK LOLOS 
DARI BAHAYA. 




















KITA BUTUH LEBIH 
DARI TEKAD BAJA 
UNTUK TETAP BERTAHAN, 





KITA HARUS 

BUAT PERSIAPAN MATANG 
UNTUK APA PUN 

YANG AKAN TERJADI, 


HIVE 


AKHIR BAGIAN 1 


CUPLIKAN BAGIAN 2 


MASIH ADA 
SEJUMLAH ORANG. 





CHR, ZZT 


CHRZZT 


TOLONG! 
KUMOHON! 


SIAPA PUN, 
TOLONG 
KAMI! 


PEMERINTAH 
AKHIRNYA MEMUTUSKAN 
UNTUK MENGGUNAKAN 
BOM PANAS 
UNTUK MEMBUMI HANGUSKAN 
SEOL PADA TANGGAL 14, 
PUKUL 2 SIANG. 

SIAPA PUN YANG MASIH HIDUP 
DI SEOUL DIMINTA UNTUK.... 





DENGARKAN- 
LAH KAMI YANG 
MASIH ADA 
DI SEOUL! 


KITA HARUS 
MULAI BERPIKIR 
DENGAN 
JERNIH!! 











